2011: YEAR OF INCREASE 


Warta x 


GEREJA MAWAR SHARON 


MELAYANI 


yangnya, saya juga melihat ada 
rapa orang yang aktif melayani, tetapi mereka 


keluarganya. Lalu, apa yang dimaksud dengan 
melayani Tuhan? 


Sebelumnya, kita harus memahami adanya 
dua bahaya ekstrem. Yang pertama, 
mengutamakan keluarga dan mengabaikan 
pelayanan. Yang kedua, mengutamakan 
pelayanan dan mengabaikan keluarga. Kedua hal 
ini salah. 


Sebenarnya tujuan utama sebuah keluarga 
bukanlah keluarga yang melayani, melainkan 
keluarga kristiani. Oleh karena itu, sebelum terjun 
dalam pelayanan setiap keluarga harus menjadi 
keluarga kristiani, di mana Kristus menjadi pusat 
kehidupan keluarga. Setiap anggota keluarga 
berhubungan antara satu dengan yang lain sesuai 
dengan prinsip hidup kristiani, masing-masing 
anggota hidup dengan Tuhan dan menanggapi 
dengan tepat pimpinan Tuhan kepadanya. 


Pandangan Alkitab tentang keluarga adalah 
pertama, lebih menitikberatkan pada terciptanya 
keluarga rohani daripada keluarga jasmani. “Ibu 
dan saudara-saudara Yesus datang kepada-Nya 
tetapi mereka tidak dapat mencapai Dia karena 
orang banyak Orang memberitahukan kepada- 
Nya, 'Ibu-Mu dan saudara-Mu ada di luar dan ingin 
bertemu dengan Engkau.' Tetapi la menjawab 


02 


lain yaitu salah seorang тигіа-! -Nya berkata 
kepada-Nya, Tuhan izinkanlah aku pergi dahulu 
menguburkan ayahku." Tetapi Yesus berkata 
kepadanya, "Ikutlah aku dan biarlah orang-orang 
mati menguburkan orang-orang mati mereka." 
(Mat. 8:21-22). 

Ketiga, tanggung jawab jasmani terhadap 
keluarga merupakan kewajiban. Ketika Yesus 
melihat ibu-Nya dan murid yang dikasihi-Nya di 
sampingnya, berkatalah Ia kepada ibu-Nya, "Ibu, 
inilah anakmu!" Kemudian kata-Nya kepada murid- 
Nya, "Inilah ibumu!" Dan sejak saat itu murid itu 
menerima dia di dalam rumahnya. (Yohanes 19:26- 
27). 


Keempat, keberhasilan mengurus keluarga 
dikaitkan dengan kriteria menjadi penilik jemaat (1 
Tim.3:5) dan diaken (1 Tim.3:12). 


Jadi bagaimana, apakah semua anak Tuhan 
dipanggil untuk hidup bagiNya? Pasti! Apakah 
semua anak Tuhan dipanggil untuk melayaniNya? 
Ya dan Tidak! Ya, dalam pengertian, bahwa semua 
yang kita lakukan adalah untuk Tuhan. Bahkan 
hidup ini sendiri adalah pelayanan kepada Tuhan 
(Kol. 3:23). Tidak, dalam pengertian pelayanan 
atau jabatan gerejawi (1 Tim. 3:5,12). Karena 
pelayanan atau jabatan gerejawi merupakan 
panggilan khusus. 


Supaya tidak menjadi batu sandungan, 
maka sebelum terjun dalam pelayanan, kita harus 
mempertimbangkan beberapa kondisi, antara lain 
(1) ada suasana rohani di rumah atau di dalam 


keluarga, (2) ada kesehatian tentang pentingnya 
pelayanan yang sedang dipergumulkan, (3) ada 
dukungan dari pasangan dan anak-anak, (4) 
waktu dan energi yang terambil dari keluarga 
tergantikan dengan efektif sehingga tidak 
menimbulkan dampak negatif, (5) jika terjadi 
ketidakseimbangan (atau gangguan) di dalam 
keluarga, maka keterlibatan dalam pelayanan 
harus dievaluasi ulang. 

Pada intinya, keluarga yang telah 
merasakan anugerah Tuhan pasti memiliki 
kerinduan dan semangat untuk melayaniNya 
sebagai ungkapan syukur atas kebaikan Tuhan. 
Pertanyaannya sekarang adalah, apakah kita 
merasakan kebaikan Tuhan? Apakah kehidupan 
keluarga kita sudah berpusat kepada Kristus? 
Jika kita menganggap keluarga kita sebagai 
keluarga kristen, adakah kerinduan untuk 
melayani Tuhan? ш Ад/ 


PILIHAN 


04 


ahukah Anda bahwa 
hidup kita tidak dibentuk 
oleh impian yang kita 


impikan, tetapi oleh pilihan- 
pilihan yang kita buat? 
Kehidupan kita sekarang adalah 
kesimpulan dari semua pilihan 
yang sudah kita buat 
sebelumnya. 


Sayangnya, kita tidak 
benar-benar bebas ketika 
memutuskan sesuatu. 
Keputusan kita banyak 
dipengaruhi oleh apa yang kita 
dengar dan saksikan di sekitar 
hidup kita. Misalnya, jika kita 
banyak “bergaul” dengan media 
massa, maka cara pandang 
media massa akan menjadi cara 
pandang kita juga. 


Masalahnya adalah apa 
yang menurutnya benar, belum 
tentu benar-benar benar dan 
harus diikuti. Perlu pemikiran 
yang lebih kritis, dan tentu saja 
pandangan kristiani tidak boleh 
lepas dari hal ini. 


Cantik 


Vivanews.com memuat 
kisah seorang model asal Brasil, 
Sheyla Hershey, 31 tahun yang 
sangat terobsesi dengan 
kecantikan (menurut dunia), 
sehingga nekat melakukan 
operasi implantasi pada salah 
satu bagian tubuhnya. Namun, 
hal itu justru membuat hidupnya 
hancur. 


Setelah melalui sebuah 
prosedur yang cukup berbahaya, 
operasi itu rampung pada bulan 
Juni 2010. Beberapa bulan 


kemudian, ia merasa sangat percaya diri 
dengan penampilan barunya. Namun, sebuah 
infeksi mematikan membuat dokter 
mengangkat paksa implannya pada 
pertengahan Februari 2011. 


Kondisi tersebut membuat Sheyla 
merasa sangat jelek dan ingin mengakhiri 
hidupnya. Dua kali, ia berniat bunuh diri dengan 
minum pil tidur. 


Setelah kehilangan implannya, Sheyla 
menderita depresi. Ia pun merencanakan 
melakukan operasi kecantikan lagi pada bagian 
tubuh yang sama. Namun, dua hari sebelum 
operasi dilakukan, Sheyla dilarikan ke sebuah 
rumah sakit di Texas karena overdosis obat 
tidur. 


Dalam sebuah wawancara, seperti dikutip 
Herald Sun, Sheyla yang baru pulih dari koma 
mengungkapkan bagaimana obsesinya untuk 
mempertahankan kecantikan telah merusak 
pernikahannya. 


Kesehatan yang terpuruk, lumpuhnya 
keuangan keluarga serta kebangkrutan 
membuatnya hampir meninggalkan anaknya, 
seorang balita 18 bulan. Sheyla yang kini 
berpisah dari suaminya, Derek, 
mengungkapkan bahwa keinginan menjadi 
'cantik' telah mengacaukan hidupnya. Dia рип 
memperingatkan wanita lain agar tak mengikuti 
jejaknya. 

Cara pikir yang salah telah memimpin 
kepada pilihan yang salah, yang akhirnya 
menghancurkan hidup pribadi dan 
keluarganya. 


Connect Group 


Dasar pertimbangan yang sehat dan 
benar bisa kita dapat melalui penggembalaan 
gereja lokal dan persekutuan dengan saudara 
seiman. 


Datang ke gereja seminggu sekali untuk 
mendengarkan firman Tuhan tidak cukup untuk 
membentengi kita dari pengaruh dunia yang 


membombardir setiap saat dan setiap hari. Oleh 
karena itu diperlukan kelompok sel seperti Connect 
Group (CG), untuk menjadi wadah penggembalaan 
secara lebih intensif. 


Di dalam CG kita akan menemukan banyak 
manfaat. Pertama, kita akan menemukan banyak 
saudara yang berkomitmen untuk mendukung kita 
melalui masa-masa sulit. Kedua, kita akan belajar 
firman Tuhan dengan lebih mendalam dan konkret 
sehingga kita bisa memandang segala sesuatu 
dengan lebih kritis dan tajam, seperti konsep 
kecantikan yang benar. Ketiga, kita akan belajar 
mengasihi dengan jelas dan nyata. 


Dalam surat-suratnya, Paulus mengatakan 
agar kita tidak menjauhkan diri dari persekutuan 
dengan saudara seiman. 


“Janganlah kita menjauhkan diri dari 
pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti 
dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita 
saling menasehati, dan semakin giat melakukannya 
menjelang hari Tuhan yang mendekat.” (Ibr. 10:25) 


Bahkan ia mengucap syukur ketika melihat 
jemaat di Filipi aktif dan proaktif dalam persekutuan. 
“Aku mengucap syukur kepada Allahku karena 
persekutuanmu dalam Berita Injil mulai dari hari 
pertama sampai sekarang ini." (Flp.1: 5). 


Sendiri 


Seringkali kita merasa sendirian dan melawan 
arus ketika membuat pilihan yang benar. Memang 
tidak mudah membuat pilihan yang benar, tetapi jika 
kita teguh, pada akhirnya kita akan menemukan 
banyak hasil positif seperti kesucian, tak bercacat, 
dan penuh dengan buah kebenaran. 


“sehingga kamu dapat memilih apa yang 
baik, supaya kamu suci dan tidak bercacat 
menjelang hari Kristus, penuh dengan buah 
kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus 
untuk memuliakan dan memuji Allah." (Flp.2:10-11). 


Cara pikir benar menghasilkan pilihan yang 
benar. Persekutuan tidak hanya penting bagi 
Paulus dan Tuhan, tetapi juga bagi hidup kita dan 
keluarga kita. Selamat memilih dengan benar! ш Ag/ 


05 


Trainin 
Khotb 


untuk pelayanan pemerhati 


Sabtu, 19, 26 Maret & 2 April "II 
pk. 15.00, Jl. Cempaka It.2 


pendaftaran di Dept. FLC MING GU 


dengan Ibu Rosianti MINGGU PERTAMA 


DAN IGA 
di 5451335 ext.116 PK. 14.00 WIB 


SETIAP HARI 


1 Tayangan ulang Ibadah Minggu IV GMS Pusat 
| “Namamu berharga dihadapanNya" Ps. Philip Mantofa 


Selasa 
Tayangan ulang Ibadah Minggu II GMS Pusat 
“Вегкетепапдап” Ps. Yosep Moro Wijaya 
Rabu 
— | Mawar Sharon Women Live 
Kamis 
2 “Ride a donkey to find a horse" Ps. Philip Mantofa 
Jumat 
The art of balance” Ps.Mulyadi Budiyanto 
Prayer Night Live 
Sabtu 


“Manusia rohani” Ps. Caleb Natanielliem 
ProM Revolution Live 


Sunday Service Live 
Army of God Live 


Persiapkan diri Anda untuk 
persembahan 


Minggu, 13 Maret “11 


эм 


Mawar Sharon 


Women 


Rabu, 9 Maret 11 
pk. 10.00, r.ibadah utama 


pembicara: 
Drs. Devie, AK; CFP 


Beliau adalah dosen UK Petra 
& penulis rubrik “Devie menjawab" 
di harian Jawa Pos yang membahas 
dunia finansial & ekonomi 


Senin, 14 Maret “11 

pk. 18.30, r. ibadah utama 
pembicara: 

Ps. Philip Mantofa 


wajib bagi pendoa & 
erbuka untuk umum 


07 


Gereja Mawar Sharon 
Jl. Cempaka 24, Surabaya. 
E-mail: Info@gms.or.id 

TELP: (031) 5451335 (HUNTING) 
РАХ: (62-31) 5322452 
Persembahan Anda untuk Gereja 
Mawar Sharon dan Bukit Doa 
Immanuel dapat ditransfer ke: 
No. Rek. A/C 010.049.700.0 

BCA Veteran - Surabaya 


“ Ibadah Pemuda Pelajar 
digabung dalam AOG 
Mawar Sharon Youth 


Kebaktian Umum! Pk. 07.00 
Kebaktian Umum Il Pk. 10.00 
Kebaktian Umum III Pk. 16.00 
Kebaktian Umum М Pk. 19.00 
Kebaktian Anak | Pk. 07.00 


(:202, MSCS It. 2, convention hall) 
Kebaktian Anak II Pk. 10.00 
(1.202, MSCS It. 2, convention hall) 
Kebaktian Anak III Pk. 16.00 
(:202, MSCS It, 2, convention hall) 
English Service 


(MSCS 1.1) Pk. 16.00 
Kebaktian Anak IV. Pk. 19.00 
(1.202, convention hall) 

Sabtu Pk. 18.45 


Kebaktian Anak (Sabtu) Pk. 18.45 
Jl, Cempaka 18i, Surabaya 


Satelit Timur 
Keb. Umum + Anak Pk. 10.00 
Ruko Klampis Sguare 

blok A no. 22-23, 

Л. Klampis Jaya Surabaya 


Pondok Tjandra, & Rungk 

Keb. Umum 4 Anak Pk. 07.00 
Sebelah Bank Mandiri, 

Jl. Jemursari 81 


Doa Malam (Jumat) РК. 19.00 
Keb. Umum + Anak 1 Pk. 07.00 
Keb. Umum + Anak2 Pk. 10.00 
Jl. Raya Sukomanunggal 

Komplek Pertokoan Satellite Town 
Square Blok F/ Мо: 1-6, 22-26 


Keb. Umum + Алак Pk 0830 
Keb. Umum Il + Anak Pk. 16.00 
Doa Malam (umat) Pk. 19.00 


Raya Menganti бето! 0.33, Sby. 


Satelit Sidoarjo 


Keb. Umum + Anak Pk. 07.00 
Keb. Umum Il Anak Pk, 10.00 
Keb. Umum III + Anak Pk. 17,00 
Keb. Dewasa Muda (Sabtu) Pk. 19.00 
EagleTeens Pk. 16.00 
Keb. Pelajar Pk. 13.00 


Sebelah "HERO" Supermarket, КАМА? 
No, 27-32 Ji. Pahlawan Sda. 
Тер. 8946136, Fax: 8052650 


Satelit Malang 
Keb. Keluarga + ProM | Pk. 07,00 
Keb. Anak | Pk. 07.00 
Keb. Keluarga + ProM li Pk, 10.00 
Keb, Anak 1 Pk. 10.00 
Keb. Pelajar 4 Pemuda Pk. 13.00 
Doa Malam (Rabu) РК 18.00 


Л. Raya Dieng 19, Malang 
Telp. 0341-570539 
BD "Immanuel" Prigen 


Keb, Umum Pk. 10.00 
Bukit Doa Immanuel, Prigen (Tretes) 


Satelit Mojokerto 
Ibadah Eaglekids (Sabtu) Pk16.00 
Keb. Youth Pk. 10,30 
di GMS Jombang 

Keb. Umum Pk. 08.00 


di GMS Jombang 
Л. Karyawan Baru 3 blok O-R 
Komplek Niaga Square Kelurahan 


Sentanan, Mojokerto (0321-393026) 


Keb. Youth Pk. 10.00 
Keb, Umum # Anak Pk. 17.00 
Keb. Doa Malam (Jumat) Pk. 18.00 


Sekretariat & tempat Ibadah: 
Kompleks Ruko Cempaka Mas C-8 
JI. Soekarno Hatta 
(0321-854337) 

CP: Andri (085854522223) 


Sat. Tulungagung "Revival 
Keb. Umum | + Anak | Pk. 08.00 
Keb. Umum її Pk. 17.00 
Keb, Anak II Pk, 17:45 
Keb. Remaja Pk. 11.00 
Keb.Pro M (Sabtu) Pk. 19.00 


Л. KH. Agus Salim No.11 A-17, Реп, 
Belga, Tulungagung. telp 0355. 328873 


Keb. Umum 1 (Minggu) Pk. 07.00 
Keb. Umum II (Minggu) Pk. 17.00 
Keb. Youth (Minggu) Pk. 13.00 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Doa Malam (ита) Pk.19.00 


di Jl. WR. Supratman 10 B, Jember 
Sekretariat: Л. WR. Supratman 10 B, 
Jember. Telp & Fax 0331-427924 


Satelit Yogyakarta 
Ibadah Umum 4 Pro-M Pk. 08.00 
Keb, Doa Malam (Kamis) — Pk.18.30 
Keb. Anak Pk. 08.30 
Keb. Pelajar (Sabtu) Pk. 17.00 
Keb, Pemuda Pk. 17.00 


Jl.Raya Janti 1003, Yogya 
Telp: 0274-489585 Fax: 0274-488823 
CP; Pdt. Antoni М, (08165430899) 


Sat, Salatiga “Double К” 


Keb. Umum | Pk. 07.00 
Keb, Umum Il Pk, 16:00 
Keb. Anak (Sabtu) Pk. 15.00 


Л. Sukowati 62, Telp/Fax (0298) 328124, 
Telp/sms 0298 - 7180600 
СР: Arief Wicaksono (08562722328) 


Sat, Semarang "Double R" 


Keb. Umum Pk 08.00 
Keb. aglekids Pk. 0830 
Keb Remasa (Sabtu) Pk. 17.00 
Keb. Youth Pk. 17.00 
sekul. Wotgandul Barat 33, 

samping SMU 

Kebon Dalem, 


Telp.& Fax: 024-3581900 
СР: Рат. Bernard 5.(08562723723) 


Sat, Bandung "Double T" 
Keb, Umum + Pro-M #Anak Pk. 10.00 
Keb. Youth Pk. 14.00 
Graha Mawar Sharon P1 BTC 

(eks Office BTC) 

Sek: Jl. Djunjunan Pasteur 143-147 
Telp: (022) 6126524 


Favour Satellite - Jakarta 


Ibadah Raya Pk. 10.00 
Ibadah Anak Pk. 10.00 
Ibadah Youth Pk. 14.00 


Central Park Mall, Podomoro City, 
Gedung TRIBECA Lt. 1 

Jl. Let, Jend, 5. Parman Kav.28, Јакваг 
(Sebelah Mall Taman Anggrek) 

Telp: 021-56985786/87 

Fax 021-56985785 


Sat. Manado 

Keb. Umum 1 + Anak Pk. 10.00 WITA. 
Keb. Youth Pk. 14.00 WITA 
Keb. Umum 2 Pk. 18.00 WITA 


Hotel Aston It. 5 Manado 
Кер, Remasa (Kamis) Pk. 18.00 WITA 
Blue Banter 

Skrt: Л. Diponegoro 121. Teling Manado 
Telp/Fax : 0431-863877 

Ср: Nain 085240163011 


Sat Bitung “House of Glory” 
Kebaktian Umum + Anak Pk. 09.00 WITA 
Keb. Youth (Kamis) Pk 17.30 WITA 
JI. Samrat Pakadoodan Ling 3 Bitug 
(Sebelah Yebenlin & Klik Net Cafe) 

Telp : 0438-30903 

Ор: Pdp. Tjandra 08563015797 


Satelit Tondano "НОВ" 

Kebaktian Umum + Anak Pk. 10.00 WITA 
Kebaktian Youth 8 Pro-M РК. 18.00 WITA 
Kebaktian Remaja (Kamis) Рк. 17.00 WITA 
Jl. D.I Panjaitan Ling 1, Taler 


(Depan Kantor Pos Tondano) 
Telp : 0431-324046 

Sat. Kotamobagu 

Keb, Umum 1 Pk, 10,00 WITA 
Keb. Umum 2 Pk 18.00 WITA 
Keb. Anak (Karnis) Pk. 15.30 WITA 
JI. Sutoyo по 28 

(Depan Apotik Kotamobagu) 

Telp : 0434-23373 

Satelt Makassar 

“Gods Dwelling Place" 

Keb, Anak Pk. 10.00 WITA 
Jl Chairil Anwar 30 D-F 

Keb. Youth Pk. 12.45 WITA 


Keb, Отит Pro-M Pk. 09.00 WITA, 
Ballroom 1.2 Kenari Tower Hotel, 

Л. Yosep Latumahina 30 

Sekretariat: Л. Sungai Cendrana No. 258 
(Samping Pasar Sawah), Makassar 

Telp : 0411-325767, Fax : 0411-325745 
Cp: Artho Victor (085342290150, 
0411-3635147) 


Satelit Palembang 
Keb, Umum 

Keb, Youth 

Hotel Grand Zuri It.2 
Л. Rajawali No.8 
Sekrt: Komplek Ruko Graha Maju 
(Simpang Veteran-Rajawali) 

Л. HM Rasyid Nawawi blok F no. 24-26 
(0711) 361425 

Ср: Pdp. Мах! Edward Lonta 
(08192043867) 


Sat Pontianak “City Harvest” 


Pk. 10.00 WIB 
Pk 13.30 WIB 


Keb, Umum | (t.2) РК 10.00 
Keb. Umum | (02) РК. 18.00 
Keb. Апак (03) Pk. 10.30 


JA. Yani, Komplek A. Yani 
Sentra Bisnis Blok C-12, 
Megamall, Pontianak. 
Sekre: 1.1, (0561- 760049) 


Satelit "Grace Satellite” Samarinda 
Keb. Umum Pk. 17.00 WITA 
R Serbaguna "The Pavilion” 

(sebelah Pisa Cafe), Л. Muso Salim 28 

Sekre.: Ruko Gtraland BL 17, 

Jl. D Panjaitan, Samarinda 

Telp. 0541-7283438 

Cp: Brili (081808822698) 


Sat Ambon “Fire of Glory" 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Youth Pk.12.00 
Hotel Amanz, Jl. Pantai Mardhika 

Keb. Anak Pk. 16,00 


“Sekretariat: Л. Puncak Bogor Каграп 
Ор: Pdt. Shiendy : 081247070008 / 
0911 314570 


Sat. Gideon (Saparua-MIK) 


Keb. Umum Pk. 0900 
Keb. Pelajar PK. 13.30 
Keb, Anak Pk. 16,00 


Porto Haria Saparua 
Cp: Megie Patikawa 0931. 21487 


Sat. Masohi (МІК Tengah) 

Keb, Umum Pk. 10.00 
Keb, Pemuda Pelajar Pk 17.00 
Jl, Manusella, belakang kantor 
Kejaksaan Negeri Masohi 

Telp: 0914-21163 

CP: Pdp. Rudy Ritiauw 


085243631239 

Satelit Medan "MY Ноте" 

Keb. PRO-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Umum | + Anak Pk, 08.30 
Keb. Umum Il + Anak Pk. 11.00 
Кер. Umum JII + Anak Pk. 17.30 
Keb. Pemuda/ Pelajar Pk, 14.00 


Sun Plaza, К. roof, JI. Н. Zainul Arifin 7, 
Telp. 061-4501295, fax. 061-4501296 
Sek: Jl. PJ. Nehru/Kalingga 16 С 
Telp.061-4158717, 4520270 

fax, 061-4525732 


Sat. Balikpapan "Mercy" 
Keb. Umum = Anak Pk. 10.00 WITA 
Keb, Pemuda/ Remaja Pk. 13.00 WITA 
Jl. Mayjen Sutoyo RT.44 no, 32 Gn. Malang 
(ех. gudang YOVA Lama) 

Sekret: Л. Mayjend Soetoyo RT44 No.32 
Gn. Malang (Ex. Gudang YOVA lama) 

CP: Hendra Stefanus: 081803228122, 
Telp:0542 - 425937, Fax: 0542-425938 


Sat. The Lights Denpasar (Bali) 


Keb. Umum Pk. 09.00 
Keb. Anak (lt. 2) Pk 0930 
Doa Malam (Jumat) Pk. 19.00 
Keb. Pro-M (Sabtu) Pk. 19.00 
Keb. Pemuda, Pelajar Pk. 13.00 


Jl. Teuku Umar 192, Denpasar, Bali 
(Depan Putra Mahkota, sebelah IMF) 
Telp: 0361-238547 Fax: 0361-221172 


09 


Tuhan sangat peduli dengan pernikahan. Bahkan, 
mujizat pertamaNya dilakukan dalam pesta pernikahan. 
Saat pesta tersebut mengalami masalah, di mana air 
minum anggur yang harus dihidangkan habis, Tuhan 
~ mengubah air tawar menjadi anggur terbaik. Tidak hanya 
peduli, Tuhan bertindak untuk membantu kita menghadapi 
masalah dalam keluarga. Hal itu terjadi jika kita mau berserah dan 
mengandalkan Dia 
GMS menyadari pentingnya keluarga Kristen memiliki paradigama 
dan pondasi yang kuat dalam pernikahan mereka. Oleh karena itu, Departemen 
Connect Group, D'café, The Summit, dan MS Women mengadakan seminar khusus bagi pasangan 
suami istri bertajuk “Between Husband & Wife” pada hari Selasa (15/2) dan Rabu (16/2) di ruang ibadah 
utama dengan pembicara Ps. Andreas Soestono dan Ps. Soekirno Tarjadi. 

Jemaat sangat antusias menyambut acara ini. Seminar ini dihadiri oleh lebih dari 1200 orang setiap 
harinya. 

“Keluarga harus memiliki arah dan tujuan di dalam Tuhan. Setiap pasangan harus memikirkan hal 
ini supaya pernikahan mereka efektif, selalu bergairah dan bersemangat.” Demikian disampaikan Pdt 
Andreas Soestono pada hari pertama. 

Ketika sesi tanya jawab, sebagian besar jemaat bertanya mengenai hubungan antara menantu dan 
mertua. Mengenai hal ini, secara singkat Ps. Andreas mengatakan, “Meskipun ada hubungan batin, 
setelah menikah orang tua tidak boleh ikut campur dengan keluarga anaknya.” 

Pada hari kedua, sesi dibawakan oleh Pdt. Soekirno Tarjadi dengan tema “Bedroom Secret”. 
“Firman Tuhan mengatakan agar kita tidak egois. Hal ini berlaku juga dalam melakukan hubungan intim. 
Hubungan intim adalah untuk menyenangkan pasangan, dan harus dilakukan dengan sungguh- 
sungguh.” Demikian disampaikan Ps. Soekirno. 

Meski jam sudah menunjukkan pukul 21.00 WIB, jemaat masih antusias mengikuti sesi tanya 
jawab. “Apa pun yang Anda ingin lakukan dalam melakukan hubungan intim, bertanyalah “Apakah 
hal itu menyenangkan Allah atau tidak? Apakah hal itu dilakukan dengan kesepakatan 
berdua atau tidak? Apakah keduanya nyaman dengan hal itu atau tidak? Untuk 
masalah tertentu, diperlukan konseling dengan dokter ahli.” tambah beliau 
lugas. 

Bapak Roni, seorang jemaat, mengatakan “Sesi selama 
dua hari sangat bagus. Saya mendapat banyak manfaat 
dan masukan berharga.” Demikian juga dengan Ibu 
Lies. “Apa yang disampaikan Pendeta 
Andreas pada sesi pertama sangat 
membantu saya untuk 
menentukan tujuan 
pernikahan.” 
katanya. m 
Ag/ 


“Ada 4 tipe penyembah 
menyembah karena kegiatan, 
menyembah karena minta 
pertolongan, menyembah 
karena emosi dan menyembah 
karena gaya hidup. Orang percaya 
harus menyembah sebagai gaya 
hidup.” Demikian disampaikan Ps. 
Mulyadi Budiyanto dalam Praise & 
Worship Night yang diadakan oleh 
Departemen Profesional Muda GMS 
Surabaya di ruang ibadah utama, 
Selasa (22/2) lalu. 
Acara malam itu mengambil 
tema “Опе” untuk merayakan 
kesatuan gerakan Profesional Muda 
dalam menjangkau jiwa-jiwa dan 
memberkati kota. Jemaat yang hadir 
sangat antusias. Terbukti, B43 orang 
hadir memenuhi ruang ibadah. 
Mereka terus bersemangat 
memuji Tuhan dari awal hingga 
akhir. Selama 2 jam penuh, Ps. 
Victor Gunawan, Redo Daeng Badji 
dan Elmi bergantian memimpin jemaat 
memuji dan menyembah Tuhan. Di penghujung 
acara, Ps. Mil, nama sapaan dari Ps. Mulyadi, 
memberikan siraman rohani kepada jemaat. Ps. 
Mil secara khusus menyampaikan isi hati Tuhan 
tentang penyembahan yang benar. 

Malam itu jemaat pulang tidak hanya 
membawa pengetahuan yang benar akan 
penyembahan sejati, tetapi juga dikuatkan untuk 
semakin berapi-api melayani Tuhan dan 
menjangkau jiwa-jiwa. Segala kemuliaan hanya 
bagi Tuhan. ш ag/ 


ВА. FOR. 


RAISING UP Я NEW REVIVAL Generation BUILDING CHURCHES сня WIN Cities 
TUESDAY & WEDNESDAY FRIDAY & SATURDAY 
26-27 April 2011 29-30 April 2011 

Conference: 9 AM - 3 PM Conference: 8.30 AM - 3 PM 
Revival Service (free): 7 - 9 PM at Mawar Sharon Church Jl. Cempaka 18i, Surabaya 
at Ballroom It.12 (P17) Revival Service 27 
Central Park Mall, Podomoro City Aina dalan 


(Samping Mall Taman Anggrek) 
JI. Letnan Jenderal S. Parman Kav.28, Jakarta Barat 


SPEAKERS: SPEAKERS: 


E EE REAY 
7 Jakarta For Jesus & Surabaya For Jesus segera tiba 
С; б Kami membuka kesempatan kepada jemaat untuk berpartisipasi 
7 = заразе БОЕ 
Vanness Wu da, atau kunjungi booth pendaftaran 
a www.AsiaForJesusindonesia.net КЕ атооо-717, 
[КИЙ 56985786 / 87 into@AsiaFor. 123) 23118-7777 
JANGAN LEWATKAN JUGA! 
PERTEMUAN DOA 
РВА “JFJ & SEJ” 


RABU, 9 Maret 2011 
pk. 19.00, г. convention һай 
“wajib bagi pendoa 
KONSER DOA 


JUMAT, 11 Maret 2011 
pk. 18.30, r. ibadah utama 


DOA SEMALAMAN 


JUMAT, 11 Maret 2011 
pk. 23.00, r. ibadah utama 


bersama: 
Ps. Philip Mantofa 


